Apa Platform Terbaik untuk Membuat Website? 


Ada banyak pilihan platform yang dapat Anda pilih untuk membuat website. 
Jumlahnya lebih dari seratus ketika saya mengeceknya di situs W3Tech. 


Menurut statistik, berikut adalah platform yang paling banyak digunakan: 


Platform market share enitre traffic 


Seperti yang Anda lihat dalam statistik diatas, WordPress adalah platform 
yang paling populer di dunia dengan jumlah market share mencapai 43%. 


Pertanyaannya: Mengapa WordPress begitu populer? Karena WordPress... 


e Mudah digunakan / user-friendly 

e GRATIS dan tidak ada iklan yang akan disematkan ke website Anda 

e Memiliki komunitas yang besar 

e Website yang dibangun dengannya akan tampak responsive di semua 
perangkat termasuk handphone dan tablet 


Bagaimana dengan platform lainnya, seperti website builder: WIX, 
Squarespace dan Weebly? 


Mereka adalah pilihan platform yang juga bagus. Hanya saja memiliki 
beberapa keterbatasan, seperti: 


e Tidak gratis 
e Perlu memilih paket minimal yang seharga $8.5/bulan (WIX) untuk 
menghapus iklan 


e Bandwidth dan storage yang terbatas pada paket termurahnya (WIX) 
e Website yang Anda tempatkan dalam platform mereka bukan 100% 
milik Anda 


Untuk Anda yang baru memulai, saya menyarankan menggunakan 
WordPress. 


Saya pribadi juga menggunakan WordPress di semua website yang saya 
miliki (termasuk Penasihat Hosting) dan saya percaya WordPress juga akan 
cocok buat Anda. 


Memilih domain dan hosting 


Website itu dimulai dari sebuah nama domain - bukan design. Anda 
membutuhkan sebuah nama sebelum memulai membangun website Anda. 


Domain adalah nama website Anda. Sebuah alamat yang orang akan orang 
gunakan ketika mencoba mengunjungi website Anda melalui browser. 


Misalnya, nama domain website ini adalah penasihathosting.com. 


Memiliki nama domain yang bagus adalah suatu langkah awal yang sangat 
penting. 
Apa alasannya? 


Pertama karena nama domain dapat membantu Anda membangun merek 
yang akan menempel di benak pelanggan atau pengunjung Anda. 


Kedua, nama domain dapat membantu menentukan target pasar Anda. 
Contohnya domain website saya: penasihathosting.com. 


Jika Anda masih bingung menentukan nama domain, berikut saya berikan 
beberapa tips yang semoga dapat mempermudah Anda mencari nama 
domain yang tepat: 


Jika Anda berencana membuat website untuk diri Anda sendiri, maka Anda 
bisa menggunakan nama Anda sebagai domainnya: NamaAnda.com. 


Jika membuat website untuk perusahaan, maka Anda juga bisa 
menggunakan nama perusahaan: NamaPerusahaanAnda.com. 


Jika untuk organisasi, maka Anda bisa juga menggunakan nama organisasi, 
misalnya GenerasiBebasRiba.com 


Dan gunakan ekstensi domain yang populer agar website Anda terlihat 
lebih professional, seperti: 


.com 

net 

org (biasanya digunakan untuk organisasi) 

sch.id (cocok digunakan untuk website sekolah) 
.ponpes.id (cocok digunakan untuk pesantren) 

co.id (untuk perusahaan yang sudah memiliki izin usaha) 


id (cocok untuk personal, tapi sekarang penggunannya sudah umum dan 
tidak hanya cocok untuk website personal saja) 


Tips lainnya: 


Hindari trademarks atau merk dagang, misalnya nama domain: 
reviewhpSAMSUNG.com 


Hindari menggunakan tanda penghubung atau nomor 


Dan keep it simple 


Oia, harga domain tidak terlalu mahal, yaitu mulai dari Rp145.000 per 
tahun nya. 


Sc 


